1 



MEMBUAT AKUN FACEBOOK 



Facebook adalah salah satu jejaring sosial yang tenar di Indonesia. Tua, muda, laki- 
laki, perempuan, lembaga sosial, dan lembaga bisnis pasti punya akun di situs 
Facebook. 

Facebook menjadi populer karena : 

1 . Dapat digunakan untuk album foto. 

2. Dapat digunakan untuk memberitahukan kabar terkini (update status). 

3. Dapat digunakan untuk promosi, dengan menggunakann fasilitas halaman 
(Fan Page). Untuk penggunaan fasilitas halaman akan dibahas dalam tutorial 
Membuat Halaman Facebook. 

4. Dapat digunakan untuk berdiskusi, dengan fasilitas group. 

5. Dapat digunakan untuk ngobrol, dengan menggunakan fasilitas facebook chat 
atau facebook messenger. 

6. Dapat digunakan untuk mengirim pesan, dengan menggunakan fasilitas inbox. 

7. Dapat digunakan untuk memberitahukan acara. 

8. Dapat digunakan untuk memberi komentar atau menerima komentar. 

Namun, penggunaan facebook sebagai jejaring sosial haruslah bijaksana karena 
selain dapat digunakan untuk menyampaikan informasi, Facebook juga dapat 
digunakan untuk permainan (namun menyebabkan ketagihan bermain). Selain itu, 
facebook juga banyak digunakan untuk kejahatan (misalnya, prostitusi, perdagangan 
orang dan penipuan). 

Di luar kelebihan dan kekurangannya, Facebook dapat dimanfaatkan pegiat Gerakan 
Desa Membangun (GDM) dan dedemIT (Desa - Desa Melek Informasi dan 
Teknologi) sebagai sarana memperkenalkan desa dan berbagi informasi tentang 
desa. 

Nah, berikut akan disampaikan beberapa langkah untuk membuat akun facebook, 
yaitu : 

1 . Masuk ke link berikut : facebook.com atau di http://facebook.com 




dedemIT (Desa-Desa Melek Informasi dan Teknologi) ^ ^ 

http://dedemltlampung.web.ld 



2 



2. 



3. 



4. 
5. 



Pada kolom mendaftar anda perlu mengisikan nama depan anda dan nama 
belakang anda. 

Isikan alamat surat elektronik (surel) anda yang aktif dan ulangi pada kolom 
dibawahnya. Jika anda belum memiliki akun surel, anda harus membuat akun 
surel terlebih dahulu dengan panduan Membuat Akun Surel Gmail atau 
melihat pada http://dedemitlampung.web. id/?p=5 
Isikan kata sandi (password) yang mudah anda ingat. 
Isikan tanggal lahir anda. Lalu klik mendaftar. 



Selamat Datang di Facebook - Masuk, Daftar atau Pelajari Selengkapnya - Mozilla Firefox 

| Q ft https://www.facebook.com 



$ [Ml # Okt 20 21:24:37 I 




'I b ; j h @ c » 



i 1 1 & - Season of birth affcc- | M | * " the Book.. 



Facebook membantu Anda terhubung 
dan berbagi dengan orang-orang dalam 
kehidupan Anda. 

A A:: 



■JL- 



•X 



11 © < Kl. H § Q □ 

Mendaftar 

Gratis, sampai kapan pun. 
Ayobelajar C 



ayobelajarcobacoba@gmail.com 



ayobelajarcobacoba@gmail.com 



•••••••• 



Tanggal Lahir 

I | | Mengs 

1 j Mei j 1985 J memh 



Perempuan 



Laki-laki 



Dengan mengeklik Mendaftar, Anda menyetujui 
Ketentuan kami dan bahwa Anda telah membaca 
Kebijakan Penggunaan Data kami, termasuk 
Penggunaan Kuki. 



6. Setelah selesai mendaftar anda akan dipandu untuk mencari teman. Namun, 
untuk keperluan pembuatan akun, langkah ini dapat di lewati terlebih dahulu 
dengan mengklik link lewati langkah ini (seperti pada gambar di bawah ini). 



Temukan Teman Anda - Mozilla Firefox 



% M # Okt 20 21:25:15 I 




^' t Si J * A" Season of birth affcc... * " the Book... 

*i v/ o • t •• ia l a □ > ::: <j h n © < ^ m $ & a 



Apakah teman-teman Anda telah terdaftar di Facebook? 

Mungkin sudah banyak teman Anda yang bergabung. Menelusuri akun email adalah cara tercepat ur 
teman-teman Anda di Facebook Lihatcara kerjanya 



M « 



ayobelajarcobacoba@gm: 



as 

I l Layanan Email Lalnnya 




dedemIT (Desa-Desa Melek Informasi dan Teknologi) ^ ^ 

http://dedemitlampung.web.id 



3 



7. Selanjutnya Facebook akan memandu anda untuk menemukan teman anda. 
Lagi-lagi, untuk keperluan pembuatan akun, langkah ini dapat di lewati terlebih 
dahulu dengan mengklik link lewati (seperti pada gambar di bawah ini). 



Temukan Ternan Anda 



Biasanya orang yang menyelesaikan langkah ini nnenennukan hingga 20 
teman. dan Facebook lebih nnenyenangkan dengan banyak teman. 

Apakah Anda yakin ingin melewatkan langkah ini? 



Lewati 



8. Setelah itu anda akan dipandu untuk masuk ke langkah ke dua. Untuk 

keperluan pembuatan akun, langkah ini dapat di lewati terlebih dahulu dengan 
mengklik link lewati (seperti pada gambar di bawah ini). 




dedemIT (Desa-Desa Melek Informasi dan Teknologi) ^ ^ 

http://dedemitlampung.web.id 



4 



9. Selanjutnya, anda akan dipandu Facebook masuk ke langkah ke tiga, untuk 
mengunggah foto profil. Silahkan klik tab Tambahkan Foto untuk memilih foto 
yang akan di unggah. 



Tambahkan Foto Profil - Mozilla Firefox 






? i )| 0 4 


) Okt 20 21:26:44 D 




facebook.com 




o ▼ C | i • 


■Qi v Uj" M i-w^. 




- ! 1<J v | *| V Q .- ^ 


L|a -b ■ 


- to - Season of birth afftc... M 

0 f □ $ H H © 


| * :heBook... 

< M. [j] $ & □ 























Langkah 1 Langkah 2 

Temukan Teman Anda Isilah Informasi 



Atur foto profil Anda 




J J 



Ambil Foto 

Dengan k am era web Anda 



Klat: Ini adalah apa yang dilihat oleh teman Anda sekarang. Bantu teman untuk mengenali Anda. 

< Kembali 



Foto profil dan foto sampul memiliki pemirsa publik. Anda dapat mengendalikan pemirsa untuk foto lain yang 
Anda unggah ke Facebook. 



10. Cari foto yang anda inginkan untuk menjadi foto profil akun Facebook anda. 



9 □ File Upload 



Places 



Q Search 

W Recently Used 

O Desktop 
j| File System 
Documents 
Downloads 
Music 

Music Editing 

Music (02) 
■ Materi Suara 

New Entry 

Nikon D3 100 
— Produksi Suara 

Pictures 

Software 

Videos 



Pictures KS 



Name 



* Size Modified 



156,9kB 19/05/1 ' 



14feb08.jpg 49,6 kB 19/05/11 

64179_eksekusi_pasar_koja.jpg 139,3 kB 19/05/11 

2009826kakilima.JPG 491,7 kB 19/05/11 

021010163831_pedagang_kaki_lima_dipa... 34,2 kB 19/05/11 

ADEIMC_1889-1.jpg 28,9 kB 19/05/11 

CUsersTOSHIBAPicturesMENGUNGKAP-K... 33,4 kB 19/05/11 

dijurnal_blog_aparat_cabul_8_satpol_pp_... 42,9 kB 19/05/11 

images.jpeg 13,6kB 19/05/11 

img08052009184401.jpg 21,7 kB 19/05/11 

IMGA0281.JPG 112,7kB 22/04/00 

KIF_1162.JPG 475,1 kB 24/01/04 

KIF_1213.JPG 480,8 kB 24/01/04 

KIF_1216.JPG 484,9 kB 24/01/04 

KIF_1219.JPG 457,2 kB 24/01/04 

KIF_1232.JPG 474,1 kB 24/01/04 

penertiban_pkl.jpg 68,3 kB 19/05/11 

penggusuran.gif 33,4 kB 19/05/11 

penggusuran-pkLgif 82,1 kB 19/05/11 

t PHOT0017.JPG 1,3 MB 02/09/09 » 



5-jpg 




Cancel 



Image Files : 
Open 



dedemIT (Desa-Desa Melek Informasi dan Teknologi) ^ ^ 

http://dedemitlampung.web.id 



5 



11. Setelah selesai silahkan mengklik tab selanjutnya. Lalu klik nama akun anda. 

$ (Ml 4$ Okt 20 21:27:23 I 



Tambahkan Foto Profil - Mozilla Firefox 







ww.facebook.com/gettingstarted/?step=upload_profile_pic 


o ▼ c 1 * • 


1 ▼ Web Search (powered by Q^^^K 














^ G *2^#2 ^) ft _£j . x JT 
'1 v/ B f S - g) 4, 3 0 f 


Archie Manning step.,. 

□ • & D D © 


* - MailChimp 

< M [j § fj a ^ 







Langkah 1 Langkah 2 

Temukan Teman Anda Isilah Informasi 



Atur foto profil Anda 




Hapus Foto Anda 

Kiat: Ini adalah apa yang dilihat oleh teman Anda sekarang. Bantu teman untuk mengenali Anda. 



- 



Foto profil dan foto sampul memiliki pemirsa publik. Anda dapat mengendalikan pemirsa untuk foto lain yang 
' Anda unaaah ke Facebook. 



| https://www.facebook.com/gettingstarted/?step=upload_profile_pic# 



12. Setelah anda berhasil mengunggah foto profil anda dapat menambahkan foto 
lain sebagai foto sampul (foto yang dapat menggambarkan siapa diri anda) 
dengan mengklik tab Tambahkan Foto Sampul dan Unggah Foto. 



Ayobelajar Cobacoba - Mozilla Firefox 




*| v/ n r x •• g c t* 



>■ & » Archie Manning step.. 

L.Dl-F-r-JW .>*, fr« Q n 



J - MailChimp 

< kl. § § ^ D 



q Ayobelajar, buka ayobelajarcobacoba@gmail.com untuk menyelesaikan 
proses pendaftaran. 



I Ayobelajar Cobacoba 



Ayobelajar Beranda 



Selamat Datang di Profil Anda 

Inilah tempat untuk koleksi foto. minat. dan peristiwa penting Anda yang menceritakan kisah Anda di Facebook. 

I | @ Pilih dari Koleksi Foto saya 
H I G£. Unggah Foto. 

Il 




Tambahkan Foto Sampul 



Iq Tambahkan Foto Sinkronis; 




Ayobelajar Cobacoba BB^BI EfflBESBP 



Kronologi Tentang Foto Teman Lainnya ▼ 



Q Ayobelajar. di mana Anda kuliah? 

44% leng 

Saya tklak kuliah A 
| https://www.facebook. com/prof ile.php?id=100004853987956ff 



Q Status p Foto Video Q Peristiwa Aktual 

Apa yang Anda pikirkan? 

Ayobelajar Cobacoba mengubah foto profilnya. 



dedemIT (Desa-Desa Melek Informasi dan Teknologi) ^ ^ 

http://dedemitlampung.web.id 



13. Cari foto yang anda inginkan untuk menjadi foto sampul akun Facebook anda. 



I □ File Upload 



Id 



Places 



Q Search 

(0 Recently Used 

B Desktop 
File System 
Documents 
Downloads 
Music 

Music Editing 
Music (02) 
Materi Suara 
New Entry 
Nikon D3100 
Produksi Suara 
Pictures 
Software 
Videos 



Name * 


Size 


Modified 


5.jpg 


156,9 kB 


19/05/11 


? 14feb08.jpg 




1 9/05/1 1 


* 64179_eksekusi_pasar_koja.jpg 


139,3 kB 


19/05/11 


t 2009826kakilima.JPG 


491,7 kB 


19/05/11 


S 021010163831_pedagang_kaki_lima_dipa... 


34,2 kB 


19/05/11 


* ADEIMG_1889-1.jpg 


28,9 kB 


19/05/11 


* CUsersTOSHIBAPicturesMENGUNGKAP-K. . . 


33,4 kB 


19/05/11 


t dijurnal_blog_aparat_cabul_8_satpol_pp_. . . 


42,9 kB 


19/05/11 


♦ images.jpeg 


13,6 kB 


19/05/11 


* img08052009184401.jpg 


21,7 kB 


19/05/11 


I IMGA0281.JPG 


112,7kB 


22/04/00 


{ KIF_1162.JPG 


475,1 kB 


24/01/04 


I KIF_1213.JPG 


480,8 kB 


24/01/04 


t KIF_1216.JPG 


484,9 kB 


24/01/04 


? KIF_1219.JPG 


457,2 kB 


24/01/04 


• KIF_1232.JPG 


474,1 kB 


24/01/04 


S penertiban_pkl.jpg 


68,3 kB 


19/05/11 


t penggusuran.gif 


33,4 kB 


19/05/11 


| penggusuran-pkl.gif 


82,1 kB 


19/05/11 


* PHOT0017.JPG 


1,3MB 


02/09/09 



5.jpg 





14. Anda dapat menyesuaikan letak foto sampulanda dengan mengklik dan 
menyeret foto tersebut. Jika letak foto sampul dirasa telah sesuai dengan 
keinginan anda, silahkan kliktab Simpan Perubahan. 



Ayobelajar Cobacoba - Mozilla Firefox 



$ iMl # Okt 20 21:29:11 







Q ft hctps:/ 


/www.facebookxom/profile.php?id=100004853987956# 




*-l x ^ Web Search (powerH h- Q^^^^T 






J * 




I •! ^ E r 5C •• m L ti 


- ^ * Archie Manning step. .. 

0 f z O D n 


| M | * - MailChimp 

© < m. M § & D 








Q Ayobelajar. di mana Anda kuliah? 



Q Status U Foto /Video Q Perlstlwa Aktual 

Apa yang Anda pikirkan? 



Masukkan perguruan tnggi 
v* Publik ^ fbi 



|H Ayobelajar Cobacoba mengubah foto profilnya. 
















1« Obrolan 



dedemIT (Desa-Desa Melek Informasi dan Teknologi) ^ ^ 

http://dedemitlampung.web.id 



7 



15. Anda dapat mencari teman dengan mengisikan nama pada tab pencarian. 
Jika telah menemukan teman yang anda cari silahkan klik tab Tambahkan 
Teman. 



Bastian Desa Putra - Mozilla Firefox - 0 $ EH ■<)) Okt 20 21:30:29 Q 




16. Untuk menuliskan kabarterkini (update status), anda dapat menuliskannya 
pada kolom Apa yang Anda Pikirkan dan ketikan kabar terkini anda. Setelah 
itu anda dapat memilih siapa (Teman, Publik atau Opsi Lain) yang dapat 
melihat kabar terkini yang anda posting, lalu klik tab Kirim. 



Ayobelajar Cobacoba - Mozilla Firefox 

) ft https://www.facebook.com/profite.php7icM00004853987956 



Okt 20 21:31:03 I 





*2 is #2 T>) [Jj - - Archie Manning step... \" MailCWmp 

• -'I vr B r S @ CO QJ F □ OH n © < w H S €> □ 



Ayobelajar Cobacoba 



Ayobelajar Cobacoba Kronologi ▼ Terbaru ▼ 



Ayobelajar Beranda Carl Teman 



Q Status LJ Foto / Video Q Perlstiwa Aktual 







Ayobelajar Cobacoba 


Perbarui Informasi | Lihat Log Aktivitas 


Kronologi Tentang Foto Teman Lainnya ▼ 





Q Ayobelajar. di mana Anda bekerja? 

•^■■■■^ 44% lengkap 

p^j Konsultan Cinta 

Taekwondo 

Sekolah 

Saat ini saya tidak punya pekerjaan. fi 

Masukkan perusahaan 



Q Status y Foto Video Q Perlstiwa Aktual 



i + o 9 a e 

Siapa yang dapat melihat ini? 



| https://www.facebook.com/prof ile.php?id=1 000048539879568 




_ 



dedemIT (Desa-Desa Melek Informasi dan Teknologi) ^ ^ 

http://dedemitlampung.web.id EmM* 



8 



17. Untuk keluar akun dan melakukan pengaturan dan keluar akun, anda dapat 
mengklik tanda segitiga terbalik yang ada di sisi kanan atas. 



Ayobelajar Cobacoba - Mozilla Firefox 



Okt2021:31:24 I 




■1 v/ B ■ ^ « I L 3 0 F CD © D n © < ki. [§ § & a 




Ayobelajar Beranda CariTeman 



Kronologi ▼ Terbaru w 



Q Status LJFoto ' Vkteo Q Perist 







Ayobelajar Cobacoba 


Perbarui Informasi I Lihat Log Aktivit 


Kronologi Tentang Foto Teman Lainnya ▼ 





Q Ayobelajar. di mana Anda bekerja? 



Konsultan Clnta 



| Status Foto Video Q Peristiwa Aktual 



J.+ O 9 a e 



BuatHalaman 
Buat Iklan 

Beriklan di Facebook 

Log Aktivitas 
Pengaturan 
Keluar 

Bantuan 

Laporkan Masalah 



Sekolah 

Saat ini saya tidak punya pekerjaan. ■ 

Masukkan perusahaan 
v * Publik ^ | Lawal 

| https://www.facebook.com/editaccount.php7ref =mb&drop 



I Ayobelajar Cobacoba memperbarui foto sampulnya. 
Imenit-* 




Setelah anda berhasil mengikuti 17 langkah di atas berarti anda telah memiliki akun 
Facebook. Namun, langkah itu belum selesai karena akun Facebook anda belum 
diverifikasi. Untuk memverifikasinya anda harus masuk ke akun surel anda, lalu 
mengikuti langkah berikut ini : 

1 . Klik tab sosil untuk melihat surel permintaan verifikasi yang dikirimkan 
Facebook. Lalu klik surel yang dimaksud. 




@" P O *i K *i T5 [|J L£] • I Swson of birth »tttc... ,~ Charcoal... 



' ! ta- I I '* v ' D r S ~ & c a 0 p D w D n © < - ED S <a d 




i 9 



dedemIT (Desa-Desa Melek Informasi dan Teknologi) ^ ^ 

http://dedemitlampung.web.id 



9 



2. Klik tab Konfirmasi akun anda. 



Tinggal satu langkah lagi untuk mutai menggunakan Facebook - ayobelajarcobacoba@gmail.com - Cmail - Mozilla Firefox 

















Q)Q ft https://mail.google.com/mail/ginbox/1492dr234e3689ir 




* ■ 1 „ ■»■ web Search (powered h» Q ^L^^C 






0' 


™ G«^« 9- b lb " • 


i St*son of birth afftc... 

0^2 (J D y 


| - Charcoal ... 

© < ki. n § ^ a 








* a O i M * 

Tinggal satu langkah lagi untuk mulai menggunakan Facebook Kotak Masuk 



■■; ayobelajarcobacoba@gmail.com » 

iderii < > m - O- 



Facebook <nc4iftaticmzj4yajf2ats9l 



21.24 (7 menit yang laki) 4s 



^ ayobelajar • C\ 



faCebOOk Ayobelajar Coba 


coba * 




Proses pendaftaran Anda hampir selesai 










_ ""^ Ayobelajar Cobacoba 
rr'Tir^aSl 1 com 





Tidak ada chat terbaru 
Mulai vang baru 



| https://www.facebook.com/n/?conrirmemail.php&e=ayobelajarcobacoba 



3. Setelah anda mengkonfirmasi anda akan di bawa menuju akun facebook anda 
dan anda dapat mulai ber-facebook. 



Facebook - Mozilla Firefox 



$ M i$ Okt 20 21:32:56 I 




JO«i« T2) lb lb\* 



i 6' Season of birth af fee... M c . 

□ f □ ty> H n © < 



■L 



Ayobelajar 
Cobacoba 

Sunting Profil 




Selamat datang di Facebook, Ayobelajar. 



fi Selamat Datang 

Kabar Berita 
0 Pesan 
~ Acara 
^ CariTeman 

TEMAN 

Teman Dekat 
[g^l Kenalan 
Keluarga 

APLIKASI L 

BB Permainan 
^n, Koleksi Foto 

Q Musik Kh 
@ Colekan 
Tersimpan 

MINAT 

[_§fc Halaman dan Toko... 
| https://www.f acebook.com/prorile.php?id=1 00004853987956 



Carl di email Anda untuk menemukan teman yang ada di Facebook 

Orang di Facebook rata-rata menemukan 20 teman dan kerabatdengan 
pencari teman Facebook. Apakah Anda sudah menemukan semua teman 
Anda? Coba saja. 



Email Anda 



Kata Sandi Email 



a Facebook tidak akan menyimpan kata sandi Anda 



Mengenal pengaturan privasi 

Anda mengendalikan cara Anda berbagi 
sesuatu dengan orang dan aplikasi di Facebook. 




Siapa yang dapat 

* Pubiik \ v & Temai 



A* 



<fr Publih 

Siapa sal 

iar 



dedemIT (Desa-Desa Melek Informasi dan Teknologi) ^ ^ 

http://dedemitlampung.web.id 



10 



Demikian tutorial Membuat aKun Facebook. Pergunakan akun Facebook anda 
dengan bijaksana dan bermanfaat untuk orang banyak dengan memikirkan dampak 
dari postingan/unggahan anda sebelum anda memposting/mengunggah sesuatu. 

Untuk keperluan mencetak tutorial ini anda dapat mengklik link ini. (Rifky) 



dedemIT (Desa-Desa Melek Informasi dan Teknologi) ^ ^ 

http://dedemitlampung.web.id 



